


Catatan Hati

by Akino Shin



Category: Naruto
Genre: Hurt-Comfort, Romance
Language: Indonesian
Characters: Sakura H.
Status: In-Progress
Published: 2016-04-10 18:25:10
Updated: 2016-04-10 18:25:10
Packaged: 2016-04-27 19:25:49
Rating: T
Chapters: 1
Words: 487
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Sekumpulan rasa yang dirasakan Sakura yang ia rangkai ke dalam catatan.





	Catatan Hati

Aku mencintaimu, namun tak bisa kuungkapkan. Karena kau akan menjauh. Ku tuliskan semua rasa ini pada sebuah catatan. Catatan yang berisi semua rasaku padamu...

.

.

Catatan Hati

Disclaimer © Masashi Kishimoto

By Akino Shin

Genre: Hurt/Romance

Chara: Haruno Sakura

==000==

"_Kaa-san,_ aku pergi tidur dulu ya." kataku sambil melangkah menjauhi dapur. Aku bisa melihat ibuku mengangguk sambil tersenyum.

Ku langkahkan kaki berbalut celana tidur menuju lantai atas. Netra hijauku menemukan pintu berwarna _soft green _yang tidak lain adalah pintu kamarku.

**Ceklek.. Blam!**

"Hah, bahagianya aku hari ini." ucapku sambil tersenyum. Kemudian kuraih ponsel yang sedari tadi tergeletak di kasur. Memasukkan password kemudian membuka aplikasi _notes_

Oh ya sebelum itu, perkenalkan namaku Haruno Sakura. Umurku dua puluh tahun dan merupakan mahasiswi semester enam jurusan akuntansi. Saat ini aku sedang menyukai seseorang.

Dia temanku dan rasaku padanya dimulai saat semester empat. Rasa yang sampai saat ini belum kuungkapkan.

Karena kalian sudah tahu siapa aku, aku akan memulai tentang catatan yang berisi tentang hatiku padanya. "Sekarang tanggal satu Maret... ok"

.

**Selasa, 1 Maret 2016**

Hei, aku tidak bisa menahan senyumku hari ini. Kau yang berjalan ke arah depan kelas aplikasi audit. Matamu melihat kearah kami. Maksudku, aku yang sedang bercanda dengan Chouji. Aku berpura-pura hanya melihatmu sekilas yang saat itu juga kau duduk dibangku besi.

Beberapa kali kutangkap kau menoleh ke diriku yang masih bercanda dengan Chouji. Matamu menatap tajam kemudian kau menatap kembali ke arah ponsel. Sikapmu membuatku tersenyum.

Apa kau cemburu? Benarkah? Jika iya, betapa bahagianya diriku yang selalu menunggu responmu selama ini. Ah tapi mungkin karena kau terganggu dengan suara berisik kami.

Sepertinya kemungkinan kedua yang membuatmu menoleh. Ah, benar kau kan tidak pernah melihatku. Jadi mana mungkin kau cemburu. Bodohnya diriku.

Aku tidak berhenti untuk tersenyum saat didalam kelas. Apalagi dengan posisi aku duduk dibelakangmu. Kau yang sedari tadi diam tak berbicara padaku.

"_Cemburu. Dia cemburu. Hei bicaralah padaku!_"

Aku bergumam dalam hatiku yan terus meyakini bahwa dia cemburu. Walaupun tadi diriku sudah bergumam tentang kebodohan pikiranku.

Dan senyumku semakin melebar, ketika akhirnya kau menoleh kebelakang dan bertanya padaku. Hatiku menghangat.

Sial! Kau membuatku semakin gila, Naruto Uzumaki!

Tapi walau begitu, terima kasih untuk reaksimu tadi. Aku senang, kau tahu? Ya, seandainya kau tahu. Tapi biarlah.

_Oyasumi_, Naruto :)

.

"Aku mencintaimu, _Baka!_" kataku kemudian menutup kelopak mataku dan pergi menuju dunia mimpi...

.

.

.

.

.

A/N: Hi, Shin sengaja bikin fic ini full diari. Jadi tidak ada jalan cerita atau percakapan dengan orang lain. Kalau ada cuma sekilas.

Ini perasaan Shin kepada org yg Shin suka. Pertanyaan boleh Shin bikin hal tentang ini? Jujur dengan salurin kesini, hati Shin sedikit lega. Jadi, sekali ini aja biarkan Shin bikin tentang hati Shin.

Yang menunggu "Honest", maaf banget Shin sering stuck di tengah cerita. Bahkan ada yang ngelantur. Sebelum tahun 2017, Shin usahakan update. Karena Tahun besok Shin sudah sibuk bikin skripsi & sidang.

Terima kasih

Salam Hangat, Kangen, Dry Kiss

Akino Shin


End file.
